(KARYA JARI - JARI DAN FIKIRAN ) 


Semua yang terlibat 


Dini | Aghdag | Aldo |Ali | Manda | Anang | Andi | Daffa | Juan | Sambo | 
Dimas | dimmas |Mlntin| Gita | Elisya | Bang Relz | Ince| Aug |Wulan | 
Juma | Juwita | Karina | Alwi ganteng | Irvan | Ucup | Fahril | Biyu | Nla | 
Novi | Andyn | Chindy | Nur | Amel | Rasya |Siti | Zhara 


(KARYA JARI - JARI DAN FIKIRAN ) 


Semua yang terlibat 


Dini | Aghdag | Aldo |Ali | Manda | Anang | Andi | Daffa | Juan | Sambo | 
Dimas | dimmas |Milntin| Gita | Elisya | Bang Relz | Ince| Aug (Wulan | 
Juma | Juwita | Karina | Alwi ganteng | Irvan | Ucup | Fahril | Biyu | Nla | 
Novi | Andyn | Chindy | Nur | Amel | Rasya |Siti | Zhara 


TKJ 


Buku Mahal 


Untuk rakyat TKJ 


TKJ 
Buku Mahal 


Penulis : Alwi Ganteng 

Penyelia naskah : Alwi Ganteng 
Tata Letak : Alwi Ganteng 
Ilustrasi sampul : Alwi Ganteng 


Rancang Sampul : Alwi Ganteng 


Hak Cipta Dilindungi Allah SWT 
Cetakan I, 2024 


ISBN : Gak ada 
100 hlm.:13x19 


Diterbitkan oleh 
Ahdak & Alwi Ganteng 


Rumah ahdak., Jl. Selili, Manggar, Kec. Balikpapan Timur., Kota 


Balikpapan., Kalimantan Timur. 


Didistribusikan oleh 
Hamba allah 
Dibumi, intinya di daerah balikpapan 


DAFTAR ISI 


Bismillah, dengan sadar dan sehat aku selaku pembuat buku 
ini meminta maaf kepada kalian karena DAFTAR ISI tidak aku 
sediakan, bagi kalian yang ingin DAFTAR ISI ada silahkan buat 
sendiri aku cape, tapi jika kalian membayar ku untuk 
membuat DAFTAR ISI sebesar 271 Triliun, akan aku buatkan 
dengan desain 3D, jika bayar cash 271 Triliun dapat bonus 
dariku sebagai berikut : laptop yang aku gunakan sekarang 
beserta mouse dan keyboard, lemari, tv, rumah ku, sama 


motor juga kalau mau. 


Harusnya setelah melihat kata 271 Triliun kalian harus skip 
ke halaman berikutnya sambil mengatakan “ mahal ah gak 
tertarik “. Gausah sok baca sampai akhir kaya mau bayar aja 


271 Triliun, kecewa ah. 


Hari — hari berlalu, begitu banyak yang berkembang di dunia 
ini, dan dunia ini tidak luput dari kata berpisah. Memang 
benar mendapatkan nilai ujian yang rendah itu menyedihkan 
tetapi lebih menyedihkan lagi mengingat bahwa kita harus 
berpisah. Sebetulnya hari itu adalah hari yang indah, ada 
begitu banyak rasa untuk senang. tidak ada pikiran bagiku, 
selain ingin selalu bersama kalian, tetapi setiap cerita pasti 
ada masanya dan ini sudah saatnya masa itu datang untuk 
mengakhiri cerita kita semua, untuk saat ini kita hanya perlu 


menyikapinya dengan rasa senang dan bahagia. 


Sebelum aku membawa kalian untuk sedikit mengenang hal 
yang sudah kita jalani bersama — sama, aku ingin foto kalian 
semua tampil terlebih dahulu sebagai perkenalan dan juga 
agar kita tidak lupa dengan wajah dan bentukan teman 


sebangku kalian pada saat itu. 


TKJ |1 


Ince - Karina Dini - Andi 


Ahdag - Faril . Fahril - Alwi 


2 | Buku Mahal 


Nia - Aisyah Dirga - Indah A Zhara - Indah tri 


Dimas S - Biyu " Rasya - Dimas $ 


Novi - Elisya Cindy - Nur 


TKJ |3 


Jangan menanggapi foto itu sebagai ajang kesempurnaan: 
kita semua sempurna dengan kelebihan-nya masing — 
masing, dan kamu tidak perlu terheran — heran setelah 
melihat foto itu, itu adalah kamu dan itu nyata adanya. 
Bagaimanapun bentuk dan rupa wajah mu saat itu, itu lah 


yang dilihat teman — teman mu selama 3 tahun lamanya. 


Cerita dimulai dengan pelaksanaan-nya Iddk dan pelantikan 
yang di ikuti oleh seluruh taruna/I baru. Di moment ini 
sebetulnya belum begitu banyak cerita yang seru, di 
karenakan kita baru saja masuk ke masa perkenalan di 
tambah dengan adanya virus covid waktu itu yang membuat 


interaksi menjadi sangat kurang. 


«4 Congratulation Untuk 
“4 Angkatan 24 


PPO-EN Pro - Grrindam 


4 | Buku Mahal 


Setelah pelantikan, KBM di mulai dengan banyaknya 
protocol kesehatan, baru saja beberapa minggu memulai 
KBM, sekolah mengumumkan bahwa belajar di sekolah akan 
dihentikan dan dilanjutkan KBM secara online, di karenakan 
pada saat itu covid menjadi trending dan naik daun di wilayah 
Balikpapan. Mendengar informasi tersebut kami 
memutuskan untuk berfoto, karena kami berfikir tidak tahu 


kapan covid akan mereda dan KBM menjadi normal di 


sekolah. 


Di sesi foto itu, ada sedikit problem antara yang ingin foto 
dan yang tak ingin foto, yang ingin foto mengatakan bahwa 
yang tidak ikut foto itu susah di atur, itu wajar karena kita 
belum akrab, tetapi bukannya dengan hal kecil seperti itu kita 


bisa menjadi akrab lebih dari sekarang ?. 


6 | Buku Mahal 


Setelah covid sedikit terkontrol, sekolah mengumumkan 


kembali bahwa ujian akan dilaksanakan secara tatap muka 
dengan syarat tiap jurusan di bagi menjadi 2 kelas, foto ini 
saat ujian dan di dalam foto ini juga hanya shift yang sama 


denganku saja. 


TKJ 17 


dan ini foto saat kita melaksanakan pembaretan, di masa 
pembaretan ini bisa dilihat bahwa teman kita sangat bahagia, kalian 
tidak perlu mencari bagaimana wajah kalian pada saat itu, lihat saja 
mintin, wulan dan daffa apakah ekspresinya menandakan bahwa 
pembaretan ini tidak seru ?, tidak menyenangkan ?, sudah jelas 
bahwa lebih dari sekedar seru dan menyenangkan, dan mereka 


mewakili ekspresi kita semua dengan perasaan senang dan bahagia. 


8 | Buku Mahal 


aku lupa ini kapan, asal kalian tahu ingatan duniawi ku 


sering hilang karena terbiasa mengingat allah. Tapi seingat ku 
ini setelah upacara memperingati hari pendidikan. Jangan 
tanya juga baju batiknya punya siapa, sudah jelas turunan 


dari nenek moyang kami. 


TKJ |9 


KAA 


10 | Buku Mahal 


foto itu diambil setelah 77 tahun Indonesia merdeka, waktu 
itu Indonesia sedang tidak sehat karena covid. Dan alasan 
kami berfoto saat itu karena kami tahu jasa para guru 
memang harus di hormati, tetapi kami juga harus 
menghormati jasa para pahlawan yang sudah berjuang demi 
kejayaan Indonesia termasuk wilayah sepinggan, manggar, 
lamaru dan sekitarnya. Terima kasih pahlawan, karena mu 
kami bisa berfoto dengan background yang bagus, jika kala 
itu engkau tidak ada, mungkin background foto ini menjadi 
background suasana kerja paksa. 

Agar tidak tegang dalam 
membaca buku ini, kita sedikit 
membahas tentang foto 


playboy ini tetapi bukan berarti 
ini buku panduan menjadi 


playboy. 


Dia fahril biasa di panggil paril, 
titan dan yang gak punya adab 
biasa manggilnya jawa. 


Dengan rumus aldi taher 


bahwa poligami adalah berkah, 
fahril dengan sadar berpegang 

teguh akan pendapat itu dan mampu berfoto riya dengan 3 wanita 

di sampingnya, masyaallah langka sekali manusia seperti ini. 


TKJ | 11 


tapi kalau yang ini bukan playboy, tapi prayboy. Sholatnya 
rajin, ngajinya khatam seminggu sekali, sodakohnya lancar 
intinya baiklah, berkah dan sehat selalu untuk cowo ini. 


ah, kalau ini jangan di bahas banyak — banyak nanti jatuhnya 


ghibah, ga baik. 


12 | Buku Mahal 


Karena guru yang tidak masuk kelas pada saat itu, murid 
belakang membuka klinik pengerokkan cinta dengan obat — 
obatan modern yang dirancang khusus menumbuhkan rasa 
cinta untuk punggung dan sendi. 


Bentuk love dan warna kemerahan sudah menjadi pertanda 
bahwa punggung dan sendi sudah mulai bercinta yang 
menghasilkan diri orang yang mengikuti pengerokkan 
tersebut menjadi kuat dan kokoh dalam mengikuti sholat 
terawih 20 rakaat tanpa jeda istirahat. 


TKJ | 13 


Ini waktu perwakilan kelas kami mengisi slot lomba baris — 
berbaris, dengan rasa syukur kami berhasil: berhasil sabar melihat 
bahwa adik kelas yang mendapatkan juara, tidak apa —apa memang 
sudah sewajarnya kakak kelas mengalah dengan adik — adiknya. 


14 | Buku Mahal 


setelah ujian kami membuat acara kecil — kecilan dipantai, 
dengan maksud melepas stress setelah ujian. Tidak banyak 
yang aku ingat cerita dibalik foto ini, tapi semoga kalian 
semua masih ingat karena aku yakin ingatan duniawi kalian 


lebih kuat di banding ingatan duniawi ku. 
TKJ | 15 


Nah, sekarang masuk ke acara yang menurut ku seru diantara 
semua acara kelas. 


Siapa yang masih ingat dengan acara ini ?, acara bukber 
pertama kita. Terlalu banyak kesenangan di dalamnya, karena 


banyaknya kesenangan pada hari itu sehingga membuat ku 


16 | Buku Mahal 


untuk hari ini dan hari seterusnya ingin selalu menciptakan 
keseruan dan kesenangan yang lain bersama kalian. Aku 
harap kita selalu bisa seperti dulu, ayo kita bangkitkan 
kembali semua rasa pada saat itu dengan suasana dan 


kesenangan yang baru !. 


TKJ |17 


Sebetulnya sedih untuk mengingat itu semua, maka dari itu 
mari kita melihat sedikit foto kalian saat bermimpi indah 


dikelas, agar sedikit rilex membaca. 


Jika kalian peka dengan foto ini: disini bisa dilihat bahwa 


aldo sedang bermimpi di sebuah resto terenak diseluruh 
alam spiritual, yang dimana membuat raga dari aldo sendiri 
tidak mampu menahan derasnya mata air itu, sehingga 


membanjiri sedikit permukaan tangannya. 


18 | Buku Mahal 


Disusul dengan mba — 
mba penjual sintesis ini, 
dengan peran unlimited 
internetnya mba yang 
satu ini mampu selalu 
online bahkan di masa 


tidurnya, gut job. 


Ini koko sambo turu dengan 
pesonanya yang mampu 
membuat hati wanita klepek- 


klepek saat melihat foto ini. 


TKJ |19 


Sebenarnya membahas 4 makhluk di atas bisa mengancam 
nyawa yang membahasnya, tetapi siapa peduli, kita akan 


tetap membahasnya. 4 makhluk diatas adalah makhluk liar 
20 | Buku Mahal 


yang tidak bisa disenggol kehidupannya, foto ini diambil dari 
situs gelap pada tahun 1897 diduga orang yang memotret 
makhluk ini habis ditelan dan ditikam oleh makhluk tersebut 
pada tahun 1899, lalu pada tahun 2021 hingga tahun 2024 
makhluk ini di kurung ketat di kawasan smk 5 yang dipimpin 
langsung oleh stars batal lion, dan pada pertengahan tahun 
2024 makhluk ini dikembalikan sesuai habitatnya, 1 di 
kawasan lamaru, 2 di kawasan manggar, dan 1 di kawasan 


pjhi. 


HAN Pai 


Dan 3 pemuda di atas adalah pemuda yang baik dan taat aturan, 


serta selalu menjalankan kehidupan dengan baik dan sungguh — 
sungguh, dan 3 pemuda Ini tertidur setelah berbuat 1000 kebaikan 
dalam 6 jam, mari kita doakan agar 3 pemuda diatas sukses dan 


mendapatkan kerja yang layak kedepannya, aminn. 


22 | Buku Mahal 


ini ustadzah kita di duga 
mengantuk berat setelah 
mengkhatamkan al — gur'an 
dalam semalam. 


Beliaulah yang selalu 
memimpin kita dalam ngaji — 
mengaji pada saat acara rohani 
seperti kamis mengaji dan 
kegiatan rohani — rohani 


lainnya. 


Dilanjutkan dengan bertemunya 3 SCP yang membuat suasana tkj 
lebih gempar dari tahun — tahun sebelumnya. Di usut dari situs 
gelap ada 3 scp yang terus berada di tkj, tetapi ada 1 scp yang 
hingga saat ini tidak bisa di dapatkan foto tidurnya. 


Bagi para pembaca yang mempunyai foto scp yang aku maksud, 
bisa langsung anda tempel di gambar tanda Tanya tersebut dengan 
ukuran foto pikir sendiri, aku gak mau pusing. 


TKJ | 23 


Ini foto manusia Normal di TKJ. 


24 | Buku Mahal 


Dan ini foto manusia Abnormal di TKJ 


TKJ | 25 


Setelah sedikit bercanda, lets go kita lanjut ke foto pada saat 
lebaran di rumah ibu negara, yaitu bu ririn. 


“ 


J Lah 
ih 
UI 1 u . , »» 


Tidak banyak yang datang pada saat itu karena covid yang belum 
kunjung reda. lagi — lagi aku harus menyalahkan covid, sebenarnya 
aku tidak enak selalu menyalahkan covid tetapi itu faktanya, covid 
selalu saja membuat interaksi antar manusia menjadi berkurang. 


26 | Buku Mahal 


Setelah ujian dan lebaran, sekolah membuat lomba cukup 
banyak. Pada saat itu lomba yang paling berkesan adalah 


lomba sepak bola, di bawah adalah sedikit dokumentasi saat 


tanding sepak bola. 


Kami menang telak dengan score seingat ku 9 — O, aku 
terharu, coach irpan juga bangga, akhirnya moment tak 
terduga ini hanya bisa disimpan di memori dan di hati yang 


ikhlas serta sabar. 


TKJ | 27 


Setelah beberapa hari lomba selesai, sekolah mengadakan 
PERSAHAD ( PERkemahan SAbtu aHAD ), yang di ikuti oleh 
para pemula di sekolah, dan para sepuh smk kami yang 
membimbing kami untuk makan bubur khas sidoarjo dan 


minum cap kaki pare, dan dibawah adalah sedikit 


dokumentasi terkait PERSAHAD. 


Kemah pertama, kami sambut dengan syahadat dan 
insyaallah semua dalam keadaan sudah mandi wajib kecuali 
@rasya. Dari siang hingga sore kami senang dengan adanya 
PERSAHAD, begitu gelap malam menyertai smk 5 hidup kami, 
nyawa kami, roh kami semuanya dipegang kendali oleh abang 
— abangan dan sepuh -— sepuh stars batal lion, sepanjang 
malam pikiran kami hanya rumah dan keluarga, sisanya 


mulus serta cukup stress. 


28 | Buku Mahal 


disclaimer : karena aku tidak ingin ini menjadi masalah, hal — hal di 
bawah ini tidak ada maksud penghinaan terhadap orang atau 


jurusan lain, semua pure untuk hiburan dan tidak ada maksud lain. 


1 5 Mm 
“OPPO FI Pro OrinDam 


Sebenarnya aku tidak tau bagaimana perasaan mereka pada saat 
PERSAHAD karena aku tidak bersama mereka, tetapi jika dilihat dari 
tenda dan 2 orang misterius itu mereka semua bahagia dengan 
adanya acara PERSAHAD, "aku zoom mereka berdua karena aku 
yakin pasti mereka berdua berjasa atas berdirinya tenda wanita — 


wanita tkj, karena menurut Wikipedia yang didalam tenda hanya 


TKJ |29 


menyuruh ( bu ririn tidak termasuk, karena tidak boleh mengejek 
wali kelas sendiri ). Dan yang bekerja adalah yang berada di luar 


tenda. 


Karena di foto pria — pria tadi ada yang kurang maka aku sedikit 
melengkapi dengan foto pria tampan rupawan. Bagi kalian yang tidak 
terima atas pembelaan untuk diriku sendiri, aku minta maaf karena ini 
semua diluar kendali ku. 


30 | Buku Mahal 


14 november 2022 kami mendapatkan bagian sebagai petugas 
Upacara di sekolah, waktu itu petugas upacara dari kelas kami 
hebat — hebat terutama pemimpin upacaranya, hebat, ganteng dan 
taruna banget. 


Upacara Hari Senin 
14 November 2022 


TKJ |31 


Dan ini foto saat kami menerima rezeki dari allah yang di salurkan 
oleh malaikat mikail dan di realisasikan oleh tim lapangan yaitu bu 
irwana 


32 | Buku Mahal 


Terima kasih atas rezekinya ya allah, begitu juga Malaikat Mikail 
dan bu irwana, dengan rasa syukur kami sangat senang dan 
bahagia. 


Kalau ini acara pensi setelah ulangan tanggal 16 desember 2022, 


chef daffa dan siti mewakili tkj untuk mengikuti lomba peisen sou, 


entah katanya yang benar gimana intinya di baca peisen sou. 


Dengan aura dan kekuatan busana adat bugis, mereka berdua 
berhasil mendapatkan juara di lomba peisen sou ini, kami senang 
dan semua tkj senang: senang karena uang hasil jerih payah mereka 
berdua akan di pakai untuk tambahan dana acara tahun baru di 


tahun itu, 2022. 


TKJ | 33 


Lomba ini juga tidak kalah romantis dari film Titanic. daffa dengan 
keberaniannya mampu memberikan kembang jamur kepada 


pasangan lombanya. 


34 | Buku Mahal 


Ini acara tahun baru, dengan tema merayakan kemenangan tkj, 


bukan kemenangan daffa dan siti. 


Kami merayakan dan bersenang — senang dengan banyaknya 
menu yang ada, dan sosis menjadi salah satu menu kita pada saat 


itu. 


TKJ |35 


ngumpul karena mau di foto, biar kaya solid — solid gitu. Tapi ini 


waktu masak sosis kan ya ?, aku lupa. 


36 | Buku Mahal 


Gak peduli fotonya buram, yang penting tajam di ingatan. Ini waktu 
mau pulangan setelah acara selesai dan penutup pertemuan karena 
3 bulan kedepan bakal PKL, fotonya buram karena hanya ini yang 


ada maaf buat kalian semua yang ada. 


TKJ | 37 


Di awal tahun kami melaksanakan PKL, kami menyebar dengan 
perusahaan yang sudah diajukan masing — masing. Dan karena aku 
masuk kedalam bagian PKL ke Cimahi jadi aku tidak mau 
memasukkan foto kenangan saat disana, karena aku takut riya, 


soalnya aku pembualan orangnya. 


38 | Buku Mahal 


TKJ |39 


40 | Buku Mahal 


TKJ |41 


Yahh, aku minta maaf kepada kalian yang tidak ikut ke Cimahi 


, aku tidak mampu menahan riya, bawaannya ingin pamer dan 
sombong terus, maaf sekali lagi, jangan marah dan salam 


bahagia semuanya «3. 


42 | Buku Mahal 


Aduh, karena jari — jari ku memaksa untuk riya jadi aku minta 
maaf ya atas kelalaian ku dalam menjaga nafsu jari — jari ku, 
jadi bagi kalian yang tidak ikut ke Cimahi bisa langsung ke 


halaman 45 aja. 


TAI 
ui ! 


TKJ |43 


44 | Buku Mahal 


Udahan riya-nya sekarang kita lihat sepuh komputer lagi rakit 
pc tipis - tipis. 


Ini para sepuh computer lagi rakit pc, tidak ada yang bisa 
mengalahkan keahlian mereka di kelas, mereka lah yang 


memegang tahta tertinggi dalam ilmu komputer dan jaringan. 


TKJ |45 


10 juni 2023 sekolah mengadakan PERSAHAD lagi, tapi kali ini 


bukan PERkemahan SAbtu aHAD tetapi PERkemahan SAbtu 


seHAD: sehad karena tidak ada penyiksaan terhadap kami 


pada saat kemah, berbeda dengan kemah sebelumnya, yang 


dimana kami banyak menjalani siksa dunia. 


46 | Buku Mahal 


ini fahril waktu ngeruk tanah 
untuk pondasi tenda cowok, 
waktu itu bumi tertawa lepas 
pada saat fahril mengeruk, 
yang membuat bumi sampai 
mengeluarkan air mata yang 
cukup banyak pada sore hari. 
Akibat air mata bumi yang 
menetes cukup banyak 
hingga tanah tidak mampu 
menyerap seluruh air yang 


turun. 


Akhirnya kami tidur dikelas 
meninggalkan tenda yang 
sudah kami bangun bersama 


dengan hikmat dan cinta. 


ini saat kami mengungsi di dalam kelas, dan nyemil sambil 


membahas pak kumis adolf hitler hingga masa pemerintahan 
Donald trump, waktu itu mau bahas burung ababil juga tapi 
membahas burung rasya ternyata lebih asyik, yaudah kami 


bahas apa yang mau di bahas. 


TKJ |47 


Ini adalah satwa liar yang dilindungi dan harus di didik 
kehidupannya agar lebih jinak dan tertata, satwa ini jika di senggol 
dengan sentuhan kecil emosinya bisa langsung memuncak hingga 


merusak mental seseorang yang menyenggolnya. 


48 | Buku Mahal 


Foto ini di ambil saat TKJ beralih profesi menjadi tehnik 
pemasaran untuk sementara. Disini aku gak ikut karena waktu itu 
aku sibuk dengan kegiatan duniawi yang lain, kelihatan banget 
mereka tetap senang walau aku tidak ada, karena aku tidak ada, 


aku mau ungkap yang sebenarnya aja. 


Sebenarnya makanan yang dijual itu udah lama, udah dari tahun 


gajah, mereka tidak mau mengaku karena ini rahasia. 


TKJ |49 


Waktu itu untuk menyambut tahun 2024 kami membuat 
acara tahun baru di kediaman biyu, dan ini sebagian dari 


banyaknya dokumentasi. 


Tidak ada acara yang tidak seru, semua seru dan menyenangkan. Ini 


waktu semua makanan sudah siap makan, allhamdulillah semua 


makanan halal dan jelas ini rezeki dari allah untuk hambanya. 


50 | Buku Mahal 


(“n 


y. 2—..i 


ah 


Mi ll metan 


| ng) 


Aku berterima kasih kepada semua teman — teman yang sudah ikut 
turut serta dalam acara ini dan tidak lupa aku juga berterima kasih 
kepada seluruh jajaran — jajaran panita pelaksana dan panitia 
konsumsi, semoga acara ini bisa jadi berkah untukku dan 


semuanya. 


TKJ | 51 


Ini sekumpulan musang hutan sedang berfoto, mereka 


mengabadikan moment ini melalui ponsel cinta, kalian juga 
aku persilakkan merobek bagian foto untuk diperjual belikan 
atau boleh menghubungi penangkaran musang untuk segera 


di tangkap dan diawetkan kehidupannya. 


52 | Buku Mahal 


Dan ini kami mendapatkan sertifikat yang di tanda tangani 


langsung oleh PT. baru ( Panitia Tahun Baru ). Sertifikat ini 
bisa dipakai saat ngelamar lomba di tahun berikutnya sebagai 
nilai tambahan untuk mendapatkan kesempatan menjadi 


pemenang lagi di lomba — lomba berikutnya. 


TKJ |53 


Januari kami diawali dengan dimulainya belajar router dan 


sejenisnya, seperti biasa karena wanita adalah sepuh 
computer, biarlah mereka yang memulai semuanya dengan 


rasa juang yang tinggi. 


54 | Buku Mahal 


10 Januari 2024 kami merayakan ulang tahun bu ririn dengan 
hati senang dan gembira, agar ulang tahun tidak hanya 
sekedar potong dan makan kue kami dengan perasaan yang 
sudah membara membuat drama special yang di rancang 


langsung oleh ahli drama. 


Ketika sudah merasa puas atas drama yang berjalan, kami 
mengakhiri drama tersebut dengan lagu hepi bersdai tu yu jj 
remix. Bu ririn memberikan ekspresi yang menandakan 
bahwa drama berhasil dengan lancar, semua bangga atas 


kehebatan aktor dalam bermain drama, dan untuk penutup 


kami isi dengan sesi foto bersama. 


TKJ |55 


Karena aku lagi sedih, dan ingin ketawa yaudah aku masukkan foto 


alien dengan memberi penjelasan type alien di bawah ini. 


Pertama ada alien zaross 


Alien ini ditemukan pada tahun 1840, alien ini ditemukan memang 
dalam kondisi gondongan. Dan alien jenis ini masih dicari tahu 
tentang cara penyembuhannya, tidak ada obat yang cocok untuk 
menyembuhkan penyakit gondongan alien jenis cakung ini. Info 
terakhir alien ini sudah banyak mengalpha manusia dengan tujuan 


memberi nilai buruk bagi yang alpha. 


56 | Buku Mahal 


Kedua ada alien dugong sumatra, dengan keras suara yang 
dihasilkan oleh mulut hingga 90 dB, alien ini mampu 
membangkitkan jiwa- jiwa yang sedang tertidur serta mengeluarkan 


tawa setara kenalpot recing dan bersin setara klakson kapal. 


TKJ |57 


Ini alien cacat ya ?, atau alien ngejek ?. aku juga bingung mau 
menjelaskan alien jenis apa ini, mukanya pengolokkan aku jadi 
takut kalau harus lama — lama di halaman ini. 


58 | Buku Mahal 


ini alien jawa 

suka berbagi sayur, buah juga kalau ada. Berbeda dari alien - 
alien sebelumnya, alien dengan jenis kelamin pria 
memanglah sedikit normal, tidak dengan alien dengan jenis 
wanita udah aneh, gak jelas, ribut, rusuh, intinya sifat — sifat 


buruk milik alien wanita, semuanya. 


TKJ |59 


kalau ini alien mercing 
alien ini hampir hilang dari kehidupan tkj, entah dimana. 


Ada tapi gak ada, apa coba. Tapi sekarang allhamdulillah 


udah fokus sama kehidupan tkj, karena udah lulus, ya pan ya. 


60 | Buku Mahal 


lets goo, sekarang masuk ke Alien yang paling kece, tampan, 
baik, gak nakal, gak jahil, tepat waktu, rajin hadir dan tidak 


pernah alpha, yu kenowu lah siapa. 


Fotonya kecil aja kalau besar nanti tintanya habis, jangan 
tanya kenapa kok mukanya gak bendol seperti alien — alien 
sebelumnya, biar aku kasih paham ya ges. Ini tuh beda dari 
spesies alien sebelumnya, ini tuh spesies spesial, limited. 
Banyak yang bilang sih kalo dari samping kanan mirip afgan, 
kalau dari kiri mirip igbal ramadhan. Aku juga sebagai 
pembuat bingung kenapa dari depan mirip jantung pisang, 


gatau ah males mikir. 


TKJ | 61 


entah apa yang difikirkan oleh perempuan di tkj pada 
tanggal 27 februari 2024, dalam sehari ada 3 foto yang 
berbeda seakan — akan foto tersebut diambil dihari yang 
berbeda, aku tidak tahu faktanya tetapi itulah info yang aku 


dapat. 


Ini tidak termasuk dari 3 foto yang aku maksud, tapi ini foto dari 


proses diantara 3 foto yang aku maksud tadi. 


62 | Buku Mahal 


Ini adalah hasil dari proses yang tadi, dan ini 1 dari 3 foto yang aku 
maksud. Karena aku sudah sedikit bosan mengejek wanita dari 
awal, aku mau sedikit memuji mereka untuk kali ini, ingat untuk kali 
ini. Dari semua foto bareng perempuan, jujur ini yang paling keren, 
tapi lebih keren kalau aku di ajak foto, becanda maaf. Tapi lebih 


keren kalau semua baju pdh, potong aja kakinya itu yang pakai baju 


bengkel, maaf becanda lagi, dyn, ce. 


TKJ |63 


2/3. Sebenarnya ini vidio, tapi orang gila mana bisa play vidio di 
buku, yauda mending aku ss jadi foto dari pada aku harus stress 


mikirin gimana buku ini bisa ngeplay video. 


Tapi jujur keren kalau di ss pas begini ( sok kagum ), apa lagi ya ? 
aku kalau gak ngehina tuh buntu, kalau buntu buku ini gak bakalan 
jadi — jadi, tapi takut buku ini jadi buku penghinaan terhadap kaum 
wanita — wanita TKJ, takut ah mau ngehina foto ini ada sekretaris 


kelas soalnya nanti alpha ku dibanyakin. 


64 | Buku Mahal 


3/3 dari foto yang aku maksud. Kalau di ingat — ingat buat apa 
takut sama sekretaris kan udah tamat, alpha aja kalau bisa, siapa 


peduli. 


Ini tuh bebek madura ges, liat aja pose mereka semua aneh gada 
yang bener, mohon ya OPM tolong tangkap dan siksa aja mereka 
disini cuma bisa foto, piket ga pernah, datang sekolah jam 11 
pulang jam setengah 12 atau petugas penangkaran buaya, cocok 
nih jadi makanan sahur buaya, ambil aja hubungin instagram aku 


@alriechh nanti lokasi pengambilan aku kasih. 


TKJ |65 


aowkokawawkoa, maaf ketawa. Mereka ngapain sih, kami di 
sekolah nunggu mereka buat ngesurprise bu irwana: mereka malah 
hunting tas sambil foto — foto, mana zara posenya kocak, maaf ya 


zar ini harus masuk. 


66 | Buku Mahal 


aku tidak mau mengkomentari terlalu banyak tentang foto ini, aku 
cuma mau ngecontact Mr. DIY kalau ada 4 begal ini datang lagi ke 
toko anda tolong langsung di lempar pengepel aja, masa numpang 
foto aja ga beli, dari kanan sampai kiri aku tau alamat dan nomor 


whatsapp-nya bisa langsung hubungi aku jika mau di jadikan 


manneguin di toko anda. 


TKJ |67 


Ini bukan mau ritual bersama bu ir, tapi ini hari ulang tahun bu ir 
yang semua ikut merayakan termasuk aku, karena aku hadir jika 


ada kue. 


Sebelum kejadian itu seperti biasa drama juga dibuat, kurang 


rasanya jika tidak ada drama. 


68 | Buku Mahal 


Drama yang dipakai adalah berantemnya amel dan gita, aku 
gatau banyak tentang ini, karena aku datang ke sekolah 
mereka udah disidang dan di bawa ke bank BCA, aku juga 
gatau kenapa harus bank yang menjadi tempat perdamaian 


mereka. 


Info yang aku dapat, anak — anak udah bawa kue buat 
surprise bu ir tapi mereka berdua malah di panggil dan 
dibawa ke bank BCA, aku mah gak iri mereka di bawa pergi 
kemana aja, tapi kenapa harus dibawa makan siang, kan aku 


juga mau. 


TKJ 169 


Drama kedua yaitu daffa dan ucup bemesraan, eh bukan 
drama ini mah memang mereka berdua yang mau — mauan 
untuk pelukan, awalnya aku juga kira ini drama tetapi saat 
drama dimulai aku melihat daffa sangat mendalami seperti 
betulan suka ke ucup dan betulan sudah ada niat dari awal 
untuk peluk ucup, aku gak tau niat ucup apa tapi ucup juga 
ikut nyaman, aku takut: takut kalau mereka ternyata beneran 
sama — sama ada rasa, tapi engga ah aku gak mau negatif, 
kan daffa udah sama nopi, tapi apa iya ucup memanfaatkan 
moment ini untuk melepaskan rasa cinta ucup ke daffa, kok 
ucup mau ginian, aku yang lihat aja mual — mual, ucup 
kamu harus klarifikasi, aku gak mau su'udzon lama — lama ke 


kamu. 


70 | Buku Mahal 


Koko sambo yang ultah di hari yang bersamaan, 
mendapatkan olesan coklat dari bu ir, dan akhirnya koko 
sambo telah sah menjadi anggota KKB setelah dihitamkan, 


selamat atas ke KKB-an nya koko sambo. 


TKJ |71 


Seperti biasa, sesi foto adalah sebuah penutup dari akhirnya 


cerita. 


Apa pesan dan kesan kalian setelah melihat foto ini ?. 


72 | Buku Mahal 


aku tuh malas membahas foto yang tidak ada akunya, aku 
gatau dan ga nerima info kalau mau buat ginian, tapi buat 
apa aku sedihkan wong hasilnya juga jelek gak ada aku 
(reaksi bohong ). Yowes, aku maafin disisi lain aku juga 


senang melihat peliharaanku main — main kaya gini, emang 


TKJ |73 


ya kalian gak bisa ditinggal sehari, liar banget. Ayo kita buat 
itu lagi, harus ada aku, tapi nanti: nanti tunggu umur kita 70 


tahun, biar kita lihat siapa yang masih kuat dan lincah. 


74 | Buku Mahal 


becanda — becanda eh uda ujian akhir aja, dan ini satu 
dokumentasi saat ujian jam pertama selesai. 


Menunggu ujian berikutnya dimulai, kami sedikit membahas 
jawaban apa yang aku dan mereka pilih saat ujian, ada 1 saja 
keanehan jawaban dari salah satu mereka, kita hitamkan dia, 


itulah bercandaan nibba, HITAMKANN!!. 


TKJ 175 


Karena memperingati hari cinta, kami foto bersama dengan 
memperlihatkan gambar merah yang mendakan kami cinta, 
senang dan bahagia, (yang biru so asik, tapi selamat atas 


kebiruan mereka ). 


Iya sih warna merah warna cinta, tapi kenapa ya mereka yang 
merah kaya senyum palsu gitu, emang ada apa ?, wulan aja 


senang dan bahagia atas warna merah yang ia dapat. 


76 | Buku Mahal 


3 8 j . mr MI 
MB smga Komp ETens | SMK 
Suwana senBERAT pRor en SMS? Par 
Ae na ia ja ENYA) 


13 TEBPAYAN TIABIK 
Ga PAAa TUPORE 


OM FITUR DAAINGAN SMM S BALIKPAPAN 
Ge Apan NI 


Foto ini adalah foto H-4 menuju ketegangan, tapi aku biasa 


aja kan aku jago. 


TKJ | 77 


H-3 kami membuat acara bukber dirumah bu ririn, dengan 
tujuan menetralisir ketegangan akibat USK tidak lama lagi 
akan dimulai, bukber berjalan lancar tanpa adanya halangan, 
ayam ukurannya pas, sayur ganja asinnya juga pas di lidah 
intinya gak ada halanganlah di bagian konsumsi: semoga juga 


panitia konsumsi sehat — sehat, panjangan umur. 


Dan ini sedikit dokumentasi saat kami bukber di rumah wali 


kelas kami, bu ririn. 


Semua seru dan menyenangkan, sehat — sehat bu ririn dan 


teman — teman, bu irwana juga. 
78 | Buku Mahal 


Di H-2 dan H-1 untuk menguji ulang yang sudah kami pelajari 
selama 3 bulan, kami belajar kembali di bengkel dengan 
tujuan memastikan bahwa kami benar — benar bisa dan yakin 
akan mendapatkan hasil YKKA ( Yang Kompeten Kompeten 
Aja ), ih maaf gak sengaja, maaf ya. Aku juga hampir gak 
kompeten, HAMPIR ya akwokaokw, aku salah cara belajar, 
terlalu sibuk mencari cara agar cepat selesai dan tidak belajar 
mencari cara saat terjadi trouble, jadi saat hari H bolak balik 
ganti router ganti AP ternyata yang salah: salah masukkan 
port ether 9, tidak apa — apa pengalaman. Begitu juga kalian 
yang tidak lolos USK, tidak apa — apa, tidak lolos bukan 
berarti kekalahan, tidak perlu berkecil hati, sejauh ini kalian 
semua sudah hebat dan sudah melakukan yang terbaik. 
Tidak apa — apa tidak lolos USK yang penting setoran agama, 


tapi untuk juwita personal ya, gak ikut —ikutan aku. 


Oh astaga, aku baru selesai baca ulang ternyata bukber di 
tempat ahdak belum masuk, yaudah aku masukkan sekarang 
aja mumpung ingat, tidak usah urut dari kelas 10 sampai 
kelas 12, lagian ini bukan buku perjalanan hidup ( sebenarnya 
ini hanya alasan: ini sudah bagian dari rencana agar halaman 


bisa dapat 100 pas ). 


TKJ |79 


ini tuh bukber kelas 2, alhamdulillah semua puasa, ini 


dirumah ahdak, seperti biasa semua acara seru, seperti biasa 
juga , nunggu buka, takjil, sholat, sikat nasi, kenyang, pulang, 


tapi itu yang cewek, kebiasaan emang sok sibuk. 


80 | Buku Mahal 


ini waktu bukber dirumah ku, dirumah ku karena aku yang 
buat acara, tema-nya syukuran bersih — bersih kamar, karena 
aku gak pernah bersih — bersih kamar sekalinya bersih — 
bersih harus syukuran, sekalian pameran ke teman — teman 
yang datang bahwa buku ini akan aku bagikan ke mereka, ini 
buku jelek makanya aku kasih ke mereka, dan aku juga tahu 
mereka gak ada uang 90 juta untuk beli buku ini makanya aku 


kasih gratis, udah itu aja. 


TKJ |81 


karena masih 82 halaman, aku maunya 100 yaudah kita 


bahas foto random yang mau aku bahas aja. 


Dari sekian banyak foto, setidaknya harus ada satu foto saat 
badminton yang masuk, yaudah yang ini aja, ini bagus 


soalnya, ini di metro, waktu itu aku masih saja ganteng. 


Waktu itu badminton sering kami jadwalkan setiap jumat 
malam sabtu, ya seru — seruan aja. Eh ada sih, niat kecil mau 
bantai Mas Ginting tapi takut, takut Mas Ginting-nya nanti 
cape soalnya kami maunya main 10 lawan 1, kenapa, ga 


suka ?, suka — suka aku dia juga gak bakalan tahu. 


82 | Buku Mahal 


Lagi — lagi aku lupa ini acara apa, soalnya aku ke kenyangan 


habis makan ikan. 


Anggap aja ini acara nibba, aku pusing mutar otak buat nyari 
tahu ini acara apa. Udah ah, cape mikir kata - kata apa yang 
harus diketik, kalau kalian mau komentar nanti aku kasih 
kolom kosong biar tulis sendiri, pakai pensil aja jadi kalau 


salah enak di hapusnya, aku mau tidur dulu, asallamualaikum. 


Kolom komentar 


TKJ |83 


Allhamdulillah aku bangun lagi, yok lanjut. Saat itu kami tiba 


— tiba disuruh baris di depan bengkel, awalnya bingung 
karena kami anak baik tidak mungkin akan di hukum, 
ternyata ada barang yang harus disita dari sisi wanita, nt buat 


kalian yang barangnya diclaim. 


84 | Buku Mahal 


UDANG BAYAY 
Pm N 


(pesan untuk nibba ) 


Kenapa nibba terus ?, ya karena nibba yang keren, tapi yang 
baju abu — abu siapa sih ?, menurut aku dia yang paling 


keren, kece, ganteng juga. 


Aku selaku paling keren dan ganteng di nibba, mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh jajaran anggota, banyak cerita 
yang aku dapat saat bersama kalian, mau itu suka, duka, dan 
buka jam 2. Terlalu banyak rasa senang yang membuat lupa 
akan kesedihan, semoga kalian sukses, tapi sukses yang 
positif, bukan sukses maling kotak infag, bukan sukses jadi 
admin slot, bukan sukses jadi bandar narkoba. Apa yang 
sudah kita jalani bersama —- sama semoga menjadi cerita yang 
seru untuk dibahas saat kita berkumpul lagi. 


TKJ |85 


Oh iya, untuk wanita — wanita TKJ juga terima kasih, terima 
kasih sudah menjadi 1004 wanita asli, terutama nia. Aku 


berterima kasih kepada nia, karena kalau gak ada nia, dunia 


hanya “du'. 


86 | Buku Mahal 


aku mau spam foto wanita agar tidak terjadi demo setelah 


buku ini dibagikan dan dibaca, karena dari awal foto lelaki 
lebih di utamakan, karena memang hanya lelaki yang keren, 


tapi apa salahnya juga mengalah kepada wanita, lagian ini - 


TKJ |87 


juga bukan buku panduan menjadi lelaki sejati ataupun 


panduan menjadi lelaki tulen, ini apa adanya, semau ku saja. 


Keliatan banget kan jametnya, aku juga bilang apa, lelaki tetap 
memegang tahta terkeren dan terkece, mau dia foto dimanapun 


lelaki tetap menjadi yang terbaik. 


88 | Buku Mahal 


takut banget kalau mereka udah pose kaya gini, bawannya pengen 
lapor pak jokowi, biar langsung di ekspor ke israel, orang kaya gini 


hanya menuhin pulau kalimantan. 


TKJ |89 


mudahan setelah mereka baca buku ini, gak unfollow 


instagram ku, karena foto mereka yang aku masukkan gak 
ada yang bener, tapi memang itu nyatanya, foto mereka 


jamet semua, aku aja ngetik sambil geter kegelian lihat 


mereka. 


90 | Buku Mahal 


Ini waktu mereka lagi ngumpul, gak tau bahas apa, tapi aku 
yakin pasti mereka ngomongin aku, kenapa aku setiap 
harinya kece dan keren banget, tapi mau bagaimana lagi aku 
juga pasrah kalau di bilang gitu, karena aku gak suka 


ngebantah kejujuran. 


TKJ | 91 


Udah ah bahas wanitanya, aku takut didemo, sekarang aku 


mau bahas ini. 


Ini waktu nonton sekelas, allhamdulillah ali ada. Foto ini 


sebelum kami masuk ke auditorium, jangan tanya kenapa 
biyu sama lamaru gak ada di foto, mereka lagi di sidang sama 
mas — mas satpam, karena eskalator. Eskalatornya ngejek 
mereka berdua jadi eskalatornya di jahilin, yang berakhir 
manusia tetaplah salah, mau bagaiamana pun benda mati 
tidak bisa disalahkan walau bentukannya pembualan, kan gak 
mungkin eskalatornya yang disidang, kalau eskalatornya yang 


disidang, mas — masnya harus di pertanyakan kewarasannya. 


92 | Buku Mahal 


Anggota nibba yang selalu memberikan bantuan sosial 


kepada rakyat pakistan yang ditemukan dalam keadaan lapar. 
Dan diatas adalah dokumentasi penyerahan nasi sisa acara, 
yang kami berikan kepada bapak rasya yang sekarang sudah 
sah menjadi member nibba periode 2022 — 2089, karena 
perubahan kekuatan yang dialami oleh bapak rasya selama di 
nibba, dengan ini kami mengangkat bapak rasya menjadi 
mentri pertahanan nibba, dengan pernyataan ini mulai 
sekarang hingga seterusnya keutuhan dan kesejahteraan 


nibba ada di tangan beliau. 


TKJ | 93 


“aa 
4 — 
NA 


ubi 


Hg 


aduh masbrom 


Uwii takoottnyee, potret sebelum perubahan besar dari 
mentri pertahanan nibba. 


94 | Buku Mahal 


TKJ |95 


96 | Buku Mahal 


TKJ |97 


98 | Buku Mahal 


Tidak terasa sudah sampai di penghujung dari cerita kita 
semua, maaf jika semua yang aku buat tidak masuk akal, 
karena menurut ku tidak perlu masuk akal, masuk rasa sudah 


cukup buat ku. 


Terima kasih sekali lagi untuk kamu dan semuanya, karena 


kalian aku punya cerita, karena kalian muncul lah buku ini. 


Sebetulnya ini adalah fase terindah dalam hidup aku sendiri, 
jika waktu itu ngumpul bersama di kelas adalah hal yang 


penting, sekarang menjadi hal yang harus direlakan. 


Mau bagaimana-pun aku, kamu dan mereka tetaplah 


manusia, dan tidak ada kebersamaan yang abadi. 


Senang bisa bertemu dengan kalian, apapun yang terjadi 


aku selalu menghargai kalian. 


Aku juga minta maaf jika buku ini tidak sesuai dengan 
harapan kalian, karena ide membuat buku ini muncul ketika 
aku lagi buang air besar di wc pom bensin batakan, waktu itu 
lagi rame, dari pada aku mikirin gimana caranya keluar tanpa 
dicurigai habis buang air besar, mending aku fikirkan yang 


lain saja, dan muncul lah ide membuat buku ini, buku mahal 


TKJ | 99 


TKJ. Limited edition dan aku pastikan hanya kalian yang 


punya. 


Karena feedback dari kalian yang cukup membuat aku 
semangat dan tetap melanjutkan buku ini, terima kasih atas 
support kalian, terutama yang membantu membuat buku ini, 
yang rela meminjamkan printer untuk pencetakan buku ini 
(ahdak ), tidak lupa terima kasih kepada biyu yang sudah 
mensupport dari sisi kertas demi keberhasilan buku ini, 


terima kasih semua-nya. 


Mari kita akhiri semua ini dengan perasaan bahagia dan 
senang, tidak perlu bersedih hati, masih banyak hal seru dan 


menyenangkan di masa yang akan datang. 


Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, apapun yang 


kita lakukan, itu tetap yang terbaik. 


sehat selalu dan barokah always, bagi kamu dan semuanya «3 


TTD dibawah ini sebagai tanda perpisahan 


100 | Buku Mahal 


END 


Jelasin dong ini buku apa ? 


Gak mau, kamunya belum sholat jum'at. 


Kan udah tadi sore bareng kamu. 


Oh iya. Ini tuh buku mahal, aku jual 90 juta tapi 
karena kamu teman aku yah, Jadi gratis lah buat 
kamu semuanya sama text - text nya juga. 


Ih makasih, semoga kamu bisa 
menggantikan presiden Cyril Ramaphosa. 


Terima kasih doanya, semoga kamu masuk syurga 


, 


Iyaa, Aminn juga... 


Scan untuk membuka drive dokumentasi 


